WikipediA 

Bahasa Irarutu 


Irarutu, atau Kasira, adalah bahasa Austronesia yang 
dituturkan di sebagian besar pedalaman Semenanjung 
Bomberai, Nugini. 

Secara leksikal, bahasa Kuri sangat erat hubungannya 
dengan Irarutu, tetapi belum dikelompokkan secara resmi. 
Selain itu, Irarutu agak divergen di kalangan rumpun 
bahasa Melayu-Polinesia Tengah. 

Referensi 


Dituturkan di 

Irarutu 

Kasira 

Indonesia 

Wilayah 

Semenanjung Bomberai 

Penutur 

tak diketahui (4.000; versi 

bahasa 

1987) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

ISO 639-3 

■ Melayu-Polinesia (MP) 

. MP Nuklir 

- (Tengah-Timur) 

■ Kuiwai? 

■ Irarutu 

Kode bahasa 

irh 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_lrarutu&oldid=11763212" 


Halaman ini terakhir diubah pada 1 Agustus 2016, pukul 09.56. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 























